


^ 







^Iq^-JAu^ 1 ^ 



Menqenal 



a 



Ala+ 




ansport 




• 




Olehi (Jmrnu Abdillah al fcuthoniyyah 




^ 






Mengenal Ala+ Transpor+asi 




Yuk, kita mengenal alat-alat transportasi. Di bawah ini terdapat gambar alat 
transportasi yang harus diwarnai. Setelah itu, uji daya ingatmu dengan 
mencocokkan gambar dengan nama alat transportasi dalam Bahasa Arab dan 
Inggris seperti yang dipelajari sebelumnya. Caranya tinggal menggunting dan 
menempelkan gambar ke dalam kotak yang berisi nama alat transportasi yang 
sesuai. 



''Gambar diperoleh dari arabicfirst.co.uk dan berbagai sumber lain di internet. 



http://bam.raudhatulmuhibbin.org 




jj^ Mengenal Ala+ Transpor+asi 



SEPEDA 

Kring kring itu bunyi sepeda Amir 

Sepeda Amir Baru 

Amir suka bermain sepeda 

Pertama kali belajar Amir sering 
terjatuh 

Tapi sekarang tidak lagi 

Karena Amir sudah pandai naik sepeda 

Sekarang Amir ingin bermain sepeda 

keliling lapangan 

Kring... kring... kring.... 



Bicycle 




,0 






http://bam.raudhatulmuhibbin.org 




jj^ Mengenal Ala+ Transpor+asi 



MOTOR 



Motorbike 







( 4Jjb 4*-^ ) 4Jjb *r(jS 



Brem...brem 

Bunyi motor Pak Guru 

Motor Pak Guru memasuki 
sekolah 

Motor Pak Guru berwarna 
merah 

Setiap hari Pak Guru ke 
sekolah mengendarai motor 



http://bam.raudhatulmuhibbin.org 




j^y Mengenal Ala+ Transpor+asi 



MOBIL 



Car 



Pip piiiiiip 

Klakson mobil berbumyi 

Banyak mobil di jalan raya 

Ada yang berwarna 
kuning, dan Iain-Iain. 

Kalau kamu hendak 
menyeberang, hati-hatiya. 

Lihat kanan kiri dulu 






4 



( ^jW- ) a jW-» 



http://bam.raudhatulmuhibbin.org 




j^y Mengenal Ala+ Transpor+asi 



KERETA 



Train 




( j>lk3 ) jlSaS 



Naik kereta api tut., tut., tuuuut.... 

Ayoo... siapa yang mau ikut? 

Kita berkeliling dengan kereta api 

Naikgunung, menuruni lembah, 
menyeberangi sungai, melewati 
padang, menikmati pemandangan 
alam ciptaan Allah. 

Ayo teruuuus... sampai ke stasiun 
berikutnya. 



http://bam.raudhatulmuhibbin.org 




j^y Mengenal Ala+ Transpor+asi 



Tuttuuuuuut. 



BIS 



Putar-putar naik bis kota 

Keliling kota betapa senangnya 

Alhamdulillah, ke sekolah pun naik Bis 

Bersama teman-teman menunggu Bis 
sekolah. 



Sekolah. ..sekolah... 



Ayo siapa mau ke sekolah 
Naik bis bersamaku 



Bus 







http://bam.raudhatulmuhibbin.org 




jj^ Mengenal Ala+ Transpor+ast 



PESAWAT 



Plane 







Naik pesawat keliling dunia 
Jangan lupa tas dibawa 
Meskipun di pesawat kita berada 
Jangan lupa shalat yaa.... 

Coba lihat ke luar jendela 
Awan berarak tertiup angin 
Alhamdulillah, segala puji hanya 
bagii Allah semata 
Atas segala nikmat dan karunia 
yang Dia curahkan 



http://bam.raudhatulmuhibbin.org 




j^y Mengenal Ala+ Transpor+asi 



Truk 



Alhamdulillah... panen PakTani 
berhasil 

Ada padi, ada jagung, ada sayuran, 
dan ada juga buah-buahan 

Pasarnya sangat jauh, dan hasil 
panennya banyak 

Jadi tidak mungkin dipikul sendiri 
oleh pakTani 

Karena itu Pak Tani butuh truk yang 

besar untuk membawa hasil panen ke pasar 

Ayo PakTani, truknya sudah datang... 




( 


hp-lb 


) 


^0 



http://bam.raudhatulmuhibbin.org 




*^'^3^5u3> ,,, 



lj\ Mengenal Ala+ Transpor+ast 



Ambulance 



AMBULANS 




( cibuwl 3jL^ ) L3U^1 3jC* 



Ambulans melaju dengan cepat 
Membelah lalu lintas yang padat 
Siapa gerangan yang dibawanya? 
Semoga Allah menyembuhkannya 

Ambulans menolong orang yang sakit 

Dengan cepat membawa ke rumah 

sakit 

Ketika sirene Ambulans berbunyi 

Kendaraan di jalan pun menepi 



http://bam.raudhatulmuhibbin.org 




j^y Mengenal Ala+ Transpor+asi 



KAPAL 



Allah St berfirman: 



./l^\j£^iik 



s * 



y^Mj 



"dan Dia telah menundukkan bahtera 
bagimu supaya bahtera itu, berlayar di laut- 
an dengan kehendak-Nya," (QS Ibrahim : 33) 



<iUi Disebut juga 



» -""0 ,/ 



, yang berarti bahtera 



atau kapal. Ingatkah kalian kisah Nabi Nuh 
M? Beliau dan orang-orang beriman yang 
menyertainya diselamatkan oleh Allah 
dengan menaiki bahtera. Sekarang bentuk 
kapal lebih modern dan bagus Dan semua itu 
adalah kemudahan dari Allah. Alhamdulillah... 



Ship 










If 




+■ 




t*^t^ 


( 


■M- 


) 


-■ 



http://bam.raudhatulmuhibbin.org 



10 




jj^ Mengenal Ala+ Transpor+ast 



Helicopter 




\>^ 




HEUKOPTER 

Helikopter juga terbang di udara seperti 
pesawat, tapi bentuknya lebih kecil, dan 
baling-baling besarterletak di atasnya. 

Helikopter juga tidak membutuhkan 
landasan yang panjang untuk mendarat. 

Ketika terjadi bencana alam, helicopter 
menjadi alat transportasi yang sangat 
penting, karena dia dapat menjangkau 
daerah yang sulit dicapai melalui darat. 

Alhamdulillah.... 



http://bam.raudhatulmuhibbin.org 



11 




jj^ Mengenal Ala+ Transpor+asi 



BALON UDARA 

Masya Allah.... lihat.. ada balon besardi udara... 

Balon udara juga salah satu alat transportasi 

Tapi ia jarang digunakan, tidak seperti pesawat 
atau helikopter 

Balon itu bisa terbang karena didorong oleh 
udara panas. Udara panas itu lebih ringan, 
sehingga mendorong balon ke atas. 

Hmm... teman-teman mungkin tidak paham ya. 

Insya Allah nanti kalau sudah sekolah dan 
belajarfisika, kita akan paham. 

Sekarang kita warnai saja balonnya, yuuuk! 



Hot Air Balloon 




(-Slk^) ilkU 



http://bam.raudhatulmuhibbin.org 



12 




*^'^3^5u3> ,,, 



lj\ Mengenal Ala+ Transpor+asi 



Boat 




** id 



(Vjtt) Vj* 



PERAHU/ SAMPAN 

Dayuuung... dayuuung 
Sampan melaju di lautyangtenang 
Hati-hati jangan bergoyang 
Sampan terbalik hati tak tenang 

Waa... asyiknya naik sampan yaa 

Sambil memancing di danau atau di 

laut 

Tapi kita harus berhati-hati agartidak 

terjatuh 

Ayo dayung lagi 



http://bam.raudhatulmuhibbin.org 



13 





M 5^ Mengenal Ala+ Transpor+asi 






HEUCOPER 


BOAT 


AMBULANCE 
















BUS 


BICYCLE 


OT BALLOON AIR 






http://bam.raudhatulmuhibbin.org 14 







M 5^ Mengenal Ala+ Transpor+asi 






PLANE 


SHIP 

— 


CAR 
















MOTORBIKE 


TRUCK 


TRAIN 






http://bam.raudhatulmuhibbin.org 15 








lj\ Mengenal Ala+ Transpor+asi 



'*loE^Sljs> ,,, 







sSQs^ 



^ 
























U!i=si^==^Lo 


i ^ "■ i jXj 


(S__^}Ar 







http://bam.raudhatulmuhibbin.org 



16 



